MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 27 April 2014/27 Jumadits tsani 1435 Brosur No. : 1696/1736/IA 



Islam AgamaTauhid (ke-60) 

Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (10) 


24. Al-Haafid, Al-Hafiidh (Maha Penjaga, Maha Pemelihara) 





» | O ^ O y # O * O / ( |/ O / I / . / / O OO.sOs.s 

Uj iM 4^ y j Uj L* 



T« : 5 >UI .jU^I 'J£S\ 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup 
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluq-Nya); tidak mengantuk dan tidak 
tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat 
memberi syafa 'at di sisi Allah tanpa idzin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui 
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [QS. Al-Baqarah : 255] 



Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya. [QS. Al-Hijr : 9] 


. / I I / x /O » L'. » . / & .* O J» J» ~r / ^ * 

j 0 fejj 


0 




J JuJ 


J 




// & ^ i * f 

0 

Cj? 

\k-\ \ (U)^ 

y' 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) 
dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya), 
(16) 


i* . ^ / /o # x o ^ ^ ifi o ^ 

( 3 jiwa») LM ( ^ 

' * ' 





* 


dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaithan yang terkutuk, ( 1 7) 

kecuali syaithan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) 
lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. (18) [QS. Al-Hijr : 16-18] 





j gj,. $JI IlllJl ifj lll Lj 


s' 


S' / 




^ 4 sJJ ^ f 0 

V— 1 :oLL^Jl U ijL>- 


Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. (4) 


' * 


Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada diantara keduanya dan Tuhan 
tempat-tempat terbit matahari. (5) 

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu 
bintang-bintang, (6) 


dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaithan yang sangat 
durhaka, (7) [QS. Ash-Shaffaat : 4-7] 


n* 






S* 





i* 


s $ . 

* 0 X 0 X I __ • I 0 S/ . 0 X /0 & } / 

ov-on :.>y> JT Js- 




X 0 


/O ^ 




2 



Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak 
ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun- 
ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus". (56) 

Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu 
apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan) nya kepadamu. Dan 
Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan 
kamu tidak dapat membuat mudlarat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya 
Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. (7) [QS. Huud : 56-57] 


x s' s' s' 


« / K 0 es * ' * \ 0 « s' s' s' s' 

/ } 0 ^ „ S' f 0 0 s' s' s 0 s'* > V i 0^0 0 s s' » S' S' 

y && y yy u ' y ^ 015 


* 


s * 


£ 0 X O s' I I i X ^ . S s' s' S , s' 0 t , s' 0 

Y ) :L-* y 




Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar 
Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan 
akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara 
segala sesuatu. [QS. Saba' : 21] 


25. Al-Waliy, Al-Maulaa (Maha Pelindung) 






Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelindung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluarkan mereka dari 
cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. [QS. Al-Baqarah : 257] 




/ £ 


y 


J 






r' 


s' 


s 


u'. 


S . jj 


J 



u 



y s' 0 s' 

J 


3 




y 

<\-A :c5 jj-iJl O)^ 5 ^ 




Dan /<a/au Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat 
(saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam 
rahmat-Nya. Dan orang-orang yang dhalim tidak ada bagi mereka seorang 
pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. (8) 

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka 
Allah, Dialah Pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-orang 
yang mati dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (9) [QS. Asy- 
Syuuraa : 8-9] 



Y^-YA 


Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan 
menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha 
Terpuji. (28) 


Dan diantara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) -Nya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan makhluq-makhluq yang melata yang Dia sebarkan pada 
keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila 
dikehendaki-Nya. (29) [QS. Syuuraa : 28-29] 



dir, j»i> 


t * > 

I Jjk J 


* s 0 * \ ' 0 * 6 

> ,4j (ui)jjA-b 


4 



/ * 

U V- U 1 \ Y V)j^ 

Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah 
menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 
(126) 


Bagi mereka (disediakan) Daarus salaam (surga) pada sisi Tuhannya dan 
Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal shalih yang selalu mereka 
kerjakan. (127) [QS. Al-An'aam : 126-127] 



^ i-\r :^\ 

Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (13) 

Katakanlah, "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 
menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi 
makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang 
yang pertama sekali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu 
masuk golongan orang-orang musyrik. " (14) [QS. Al-An'aam : 13-14] 





Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (Al 
Our'an) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. [QS. Al-A'raaf : 196] 








/ 0 / . & O t / t 0 \ 0 

U J 


I j 15" U 


5 



Z' /■ » 


. - / >''' | z / / » 0 z' z' 

x ^ . z' o . , » y 0 ) 0 . . . . 0 . . z' o • o ^ f , z' 

J a W' 0^ Jj' <->l 0 V X>f 4^' U? ^ 

yy y 


. 0 ^ A . i ^ * y ' 1 

I X 0 ^ i ' * 0 J X 0 ♦ » ^ ^ 1 # ' 

:0I^p J' aw! j j \ X & 


0 }y 1 y 0 • * , y & 


y 


y 


nA-nv 


Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi 
dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali 
bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik". (67) 


Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang 
mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman 
(kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang 
beriman. (68) [QS. Ali 'Imraan : 67-68] 



^ <\ :oUl 


z' 0 ^ ^ | Jj .z' Jj z' 0 z' 

<J,3 J 


Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit 
pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang dhalim itu 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah 
pelindung orang-orang yang bertagwa. [QS. Al-Jaatsiyah : 19] 



i o ^LvJl 


Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan 
cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi 
Penolong (bagimu). [QS. An-Nisaa' : 45] 



f Oy 




6 



Jl ( \ o .)^J° jJ&S 

y 

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentha 'ati orang-orang yang kafir itu, 
niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu 
jadilah kamu orang-orang yang rugi. (149) 

Tetapi (ikutilah Allah), Aliahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong. 
(150) [QS. Ali 'Imraan : 149-150] 



Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, 
dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang 
kematian kepada salah seorang diantara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat- 
malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. 
(61) 

Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa 
mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) 
kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat. [QS. Al- 
An'aam : 61-62] 

Li jk j aii &\ Lir i ui " 

o ^ 

Katakanlah, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah 
ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada 
Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal". [QS. At-Taubah : 51] 

-Jf 'Jjji bli ois- 'JS r/j# i j> 'Ji\ 




7 




Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga 
mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang 
sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang- 
orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (10) 


Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang 
yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai 
pelindung. [QS. Muhammad : 10-11] 




XX O Oi^ t 

Cr? 




. * O x O ^ x ! » 0 x » x 0 . 

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) 
telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu 
pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan 
supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah 
shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 
Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 
[QS. Al-Hajj : 78] 


Bersambung 


8 



